Tempat Wisata Medan Yang Rekomended, Murah dan Lezat 


Medan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatra Utara di Indonesia, adalah surga bagi pecinta kuliner. Kota ini 
terkenal dengan berbagai hidangan lezat yang mencerminkan kekayaan budaya dan warisan kuliner 
yang kaya. Dalam artikel yang disampaikan oleh Zikmal Trans Wisata ini, kami akan menjelajahi 
beberapa tempat makan enak di Medan yang patut dicoba. Dari hidangan tradisional hingga makanan 
khas lokal, Medan memiliki sesuatu untuk semua orang. 


Kesawan Sguare: 


Kesawan Sguare adalah sebuah tempat yang cocok untuk mencicipi hidangan kuliner khas Medan. Di 
sini, Anda dapat menemukan berbagai pilihan makanan lokal yang lezat, mulai dari mie Aceh, soto 
Medan, hingga nasi lemak. Salah satu favorit di sini adalah Mie Gomak, mie khas Medan yang disajikan 
dengan kuah kental dan daging sapi. Selain itu, Anda juga dapat menikmati suasana nyaman di sekitar 
area ini. 


Mie Aceh Cut Nyak Dien: 


Mie Aceh adalah hidangan khas yang sangat terkenal di Medan. Mie ini dikenal karena kepedasannya 
yang khas. Mie Aceh Cut Nyak Dien adalah salah satu tempat terbaik untuk mencicipi hidangan ini. 
Mereka menawarkan pilihan mie dengan level pedas yang dapat disesuaikan dengan selera Anda. Selain 
itu, Anda juga bisa menikmati hidangan sate Matang, yang merupakan hidangan sate kambing yang 
sangat lezat. 


Kampung Keling: 


Kampung Keling adalah pusat kuliner di Medan yang menghadirkan beragam hidangan enak. Salah satu 
makanan yang paling terkenal di sini adalah nasi Padang. Nasi Padang adalah hidangan nasi dengan 
berbagai hidangan lauk yang dihidangkan secara beraneka ragam. Di sini, Anda dapat menikmati 
hidangan seperti rendang, gulai ikan, sambal lado, dan banyak lagi. 


Garuda Restaurant: 


Garuda Restaurant adalah restoran yang telah lama berdiri dan menjadi legendaris di Medan. Mereka 
menyajikan hidangan khas Batak dengan cita rasa yang otentik. Salah satu hidangan yang harus Anda 
coba adalah saksang, yang terbuat dari daging babi atau anjing. Jangan khawatir, mereka juga memiliki 
pilihan makanan lain untuk yang tidak ingin mencicipi hidangan tersebut. 


RM Tabona: 


RM Tabona adalah restoran yang menawarkan hidangan khas Batak yang lezat. Salah satu menu 
andalannya adalah naniura, yang merupakan hidangan ikan mentah yang diasinkan. Makanan ini 
memiliki rasa segar yang khas dan menggugah selera. 


Soto Kesawan: 


Soto Kesawan adalah tempat yang sempurna untuk mencicipi soto Medan yang lezat. Soto Medan 
adalah hidangan sup khas Medan yang diisi dengan daging sapi, telur, dan mi. Rasanya sangat kaya dan 
lezat. Jangan lupa mencicipi emping (keripik melinjo) yang disajikan bersama soto ini. 


Pasar Ikan Medan: 


Pasar Ikan Medan adalah tempat yang sempurna untuk menikmati hidangan laut segar. Anda bisa 
memilih ikan, udang, dan kerang segar, lalu memintanya disiapkan sesuai selera Anda di restoran- 
restoran sekitar pasar. Hidangan ikan bakar dan mi goreng dengan bahan laut segar adalah beberapa 
pilihan yang sangat populer di sini. 


Warung Jalan Katamso: 


Warung Jalan Katamso terkenal dengan hidangan mie kangkung yang sangat lezat. Mie kangkung adalah 
mie yang disajikan dengan sayuran kangkung dan daging ayam atau udang. Hidangan ini biasanya 
disiram dengan saus kacang yang gurih. Selain mie kangkung, Anda juga bisa mencicipi mi goreng, mie 
Aceh, dan berbagai hidangan laut di sini. 


Wajir Seafood: 


Wajir Seafood adalah restoran seafood yang sangat populer di Medan. Mereka menyajikan berbagai 
hidangan laut segar, mulai dari kepiting saus padang hingga udang goreng telur asin. Hidangan mereka 
dikenal karena cita rasa otentik dan segarnya bahan-bahan yang digunakan. 


Kedai Kopi Apek: 


Tidak lengkap rasanya jika Anda tidak mencicipi kopi khas Medan. Kedai Kopi Apek adalah salah satu 
tempat terbaik untuk menikmati kopi khas Medan. Mereka menyajikan berbagai jenis kopi, mulai dari 
kopi tubruk hingga kopi susu. Jangan lupa mencicipi kue-kue tradisional Medan yang lezat seperti kue 
lapis, bolu gulung, dan banyak lagi. 


Medan adalah surga bagi pencinta kuliner dengan berbagai hidangan khas yang lezat. Dari hidangan 
pedas hingga hidangan laut segar, Anda akan menemukan berbagai pilihan makanan enak yang 
memanjakan lidah Anda. Jadi, saat Anda berkunjung ke Medan, pastikan untuk mencicipi beberapa 
hidangan lezat yang telah kami rekomendasikan di atas. Selamat menikmati kuliner kota ini yang kaya 
dan bervariasi! 


